






















tDiiWAL 




EDITOR: 

ULYSZM 

COVER, DESIGN DAN 
LAYOUT: 

REZA ERNANDA 

KONTRIBUTOR: 
PEDOKYUBIE 
ALDIMAN SINAGA 
THCNUCLEAR 
REZA ERNANDA 

MALARNAKzine 

uliszm@hotmail.com 


Entah sejak kapan udah pengen banget bikin zine, karena 
keterbatasan kemampuan menyusun kata dan keper¬ 
cayaan diri akhirnya terbengkalai bertahun-tahun. Jauh 
sebelum tertarik menggambar sampai ketagihan kolase. 
Akhirnya setelah disemangatin oleh beberapa orang ter¬ 
dekat akhirnya nekat jadiin yang satu ini. Tujuan pembua¬ 
tan dari ZINE ini semata hanya sebagai media informasi, 
komunikasi serta pembentukan opini. Dan tentu saja saya 
tidak sendiri disini, sebagian besar penyelesaina dari zine 
ini dilakukan oleh partner saya, reza.. saya juga dibantu 
oleh bebrapa kontributor seperti ayubie, aldiman dan 
agung. Akhir kata saya ucapkan syukur dan terimakasih 
atas dukungan teman-teman sekalian, baik yang secara 
langsung maupun tidak langsung telah menginspirasi dan 
mensupport saya selama ini 


Mengutip Maximum Rock n Roli, 


”\F you PONT 
LlK. E ,r ' 

^TART yWR 
0Wn/ - l \ NE" 

















IMTU) f^XV^lXO 

JcU^u^ jcUzu^y borpo^Mr cUo^/ -Mo Ltbtor 
M trpMo MnM^ -Mrbturu) do WcuU>^wms 
M zmuoMoM/^ i^AJcvvwot' lorpo 


Pogu pa^b Wcorb wMuoms Wcorb 

N Lkswuot' {jM -Mo borW&Mo do^iMs 

P (Oris lAjWvg piXj iA^(z0^y \oj^QCO pCO/^T LjCO^Q ptOt^jCO^UJ 

T&vulvu} WMajt jocop Wcorb do Si^loowtu^ 


(PiMMy crLtW ALdAswuo^s Sbooga) 




















Selama ini logo 'anarki' atau 'anarchy' sudah tidak asing lagi kita lihat terpasang pada jaket 
berupa badge atau tertempel di suatu tempat berupa stiker, bahkan tertera pada tembok 
dengan pylox. Tapi apa arti anarki itu sendiri? Apa makna sebenarnya tidak hanya sekedar 
ikut-ikutan memakai logo tersebut. Dibawah ini sedikit diulas apa makna anarki dan juga 
sedikit sejarah atau asal muasal anarkisme dari sumber-sumber terpercaya, berikut rangk- 
mannya... 


Kata 'anarchy' berasal dari bahasa Yunani yang berarti 'a' yaitu 'tanpa', dan 'archos' yang berarti 'pemerin¬ 
tah', 'penguasa'. Bila digabungkan menjadi kata 'anarchos' atau 'anarchia' yang berarti 'tanpa pemerintahan' 
atau 'keadaan tanpa pemerintahan' [Peter A. Angeles, The Harper Collins Dictionary of Philosophv , Edisi 
Kedua, hal. 11-12]. Menurut kamus Webster, 'anarchy' berarti kekosongan pemerintahan. Sebuah keadaan 
ketiadaan hukum atau kekac auan po litik sehubungan dengan kekosongan pemerintahan. Anarki dapat be¬ 
rarti pula sebuah lingkungan jutopisTy ang terdiri da ri indiv idu-individu yang tidak memiliki pemerintahan dan 
memiliki kebebasan mutlak. Anarkisme merupakan |teori| tentang sosial ekonomi dan politik, tapi bukanlah 
suatu ideologi. Perbedaan ini sangat penting. Pada dasarnya teori berarti seseorang memiliki ide-ide se¬ 
dangkan ideologi berarti ide-ide memiliki seseorang tersebut. Jadi bila anda mencari sebuah ideologi baru, 
anarkisme bukanlah untuk anda (karena bukan ideologi). Anarkisme tidak berarti 'tanpa pemerintahan', tidak 
sesedarhana itu. Tidak hanya sekedar berarti anti-pemerintahan, anarkisme lebih ke pergerakan yang me¬ 
nentang hirarki. Mengapa? Karena hirarki adalah struktur dari pengorganisasian yang memiliki otoritas, yang 
mendasari bentuk penguasaan didalamnya. Jadi anarki berarti lebih dari 'tanpa pemerintahan', anarki berarti 
oposisi dari segala bentuk pengorganisasian yang meiliki otoritas dan hirarki. Mengutip kata-kata seorang 
tokoh dan aktivis anarkisme Peter Kropotkin, anarkisme adalah _"sebuah sistem sosialis tanpa pemerintah- 
an..." [Kropotkin's Revolutionary Pamphlets, hlm. 46]. Dengan kata lain, "Penghapusan dari ekploitasi dan 
penindasan manusia oleh manusia, adalah penghapusan dari kepemilikan pribadi (baca: kapitalisme) dan pe¬ 
merintahan." [Errico Malatesta, "Towards Anarchism" dalam bukunya Mani, M. Graham (Ed), hlm.55] 


Jadi, anarkisme berarti sebuah teori politik yang mengarah kepada sebuah lingkungan yang tidak memiliki 
hirarki sosial, ekonomi, atau politik. Anarkisme menegaskan bahwa anarki adalah sebuah bentuk yang dapat 
berjalan dalam sistem sosial dan juga berguna untuk memaksimalkan kebebasan individual dan persamaan 
sosial. Seorang pakar anarkisme dari Rusia, Mikhail Bakunin mengatakan: " Kami percaya bahwa kebebasan 
tanpa sosialisme adalah ketidakadilan, dan sosialisme tanpa kebebasan a dalah perbudakan dan ke brutalan." 
[The Political Philosophy of Bakunin, hlm. 269]. 

Sejarah manusia telah membuktikan hal ini, kemerdekaan (liberty) tanpa persamaan (equality) adalah hanya 
kemerdekaan unruk mereka dengan kekuasaan, dan persamaan tanpa kemerdekaan adalah tidak mungkin 
dan merupakan sebuah perwujudan dari perbudakan. 


Anarki sendiri mulai berkembang sejak waktu yang cukup lama, kurang lebih pertengahan tahun 1700an 
sampai sekarang. Dimulai dari kaum buruh di Eropa, Rusia dan Spanyol, anarkisme menyebar cukup cepat, 
dan sampai pada Asia dan Amerika. Tokoh-tokoh awal yang terkenal adalah Max Stirner 1806-1856), 
Pierre-Joseph Proudhon (180-1865), Mikhail Bakunin (1814-1876), Peter Kropotkin (182-1921). Mereka dalah 
tokoh-tokoh anarkisme awal yang tidak hanya teoritikal tapi menerapkan bentuk-bentuk nyata dari anark¬ 
isme dengan program-program yang sistematis dan menghasilkan. Setelah tokoh-tokoh ini tiada, tidak be¬ 
rarti anarkisme lalu berhenti. Banyak tokoh-tokoh yang lalu mengembangkan anarkisme di berbagai negara. 
Di Amerika ada Emma Goldman dan Alexander Berkman, dua tokoh konseptor dan aktivis anarkisme. 

Mereka berdua akhirnya dibuang oleh pemerintah Amerika Serikat karena dianggap berbahaya bagi ke¬ 
langsungan hidup di Amerika, 'the land of free'. Voltairine de Cleyrejuga merupakan tokoh penting dalam 
pergerakan anarkisme di Amerika, memperkaya dengan pidato dan puisinya. Italia dengan pergerakan 
anarkisme yang kuat dan dinamis, telah melahirkan cukup banyak penulis anarkis terbaik, seperti Errico Ma¬ 
latesta, Luigi Galleani, Camillo Berneri, dan lain-lain. Dari Rusia Leo Tolstoy merupakan tokoh penulis anarkis 
yang terkenal dengan anarkisme religius-nya. Tulisan-tulisannya banyak mempengaruhi banyak orang, ter¬ 
masuk Mahatma Gandhi, juga Dorothy Day (tokoh Catholic Worker Group, sebuah organisasi buruh katolik). 
Juga ada tokoh-tokoh sekarang seperti Noam Chomsky, Collin Ward, Murray Bookchin, dan masih banyak 
lagi. Akan banyak lagi tokoh-tokoh anarkis yang akan disebutkan, tetapi disamping mereka semua, ada 
banyak anarkis militan yang tidak pernah menulis buku, tetapi dengan aktivitasnya memicu semangat rev¬ 
olusi dalam lingkungan hidup manusia dan membantu untuk mewujudkan dunia baru. Seperti kata Kropot¬ 
kin, "Anarkisme dimulai diantara manusia, dan akan mempertahankan vitalitas dan kekuatan kreativitasnya 
selama mungkin selama merupakan pergerakan dari manusia." 























Dalam punk rock atau hardcore, anarkisme dapat merupakan salah satu unsur yang mendukung, bahkan 
penting, terutama punk, karena filosofi hidup punk berdasarkan anarkisme (sebagai contoh filosofi 
Do-It-Yourself atau D.I.Y.). Anarkisme tidak selalu berarti filosofi hidup punk, dan tapi filosofi punk mengis- 
yaratkn teori anarkisme. Untuk penyederhanaan, ada beberapa hal yang ditentang oleh anarkis, yaitu: 

— Korporatisme dan kapitalisme; anarkis percaya bahwa mereka dapat melakukan segala sesuatu secara 
independen. "Kami tidak perlu merangkul para pengusaha yang kaya atas kehidupan kita untuk keuntun¬ 
gan (profit) mereka. Kami dapat mengorganisasikan pertunjukan acara, demonstrasi, mempublikasikan 
buku dan majalah, menerbitkan rekaman, mendistribusikan literatur dan produk kami, mengadakan boikot 
serta berpartisipasi dalam aktivitas politik. Dan kami dapat melakukan semua itu dengan baik." [O'hara, 
hlm.132]. 

— Rasisme; berpikir bahwa suatu ras atau golongan tertentu lebih rendah dari kita adalah salah. Anarkis per¬ 
caya bahwa semua bangsa, ras, warna kulit, dan golongan adalah satu kesamaan, power of equality. 

— Seksisme; berpikir bahwa suatu jenis kelamin tertentu lebih unggul dari lainnya adalah hal yang ditentang 
anarkis, dimana mereka percaya bahwa semua pria atau wanita, bahkan diluar dua jenis kelamin itu, 
memiliki hak yang sama atas apapun. 

— Fasisme; atau over nasionalis, tidak ada bangsa yang melebihi bangsa lain semua berdasarkan persamaan 
dalam perbedaan. 

-*■ Xenophobic; ketakutan yang tidak beralasan pada hal yang baru atau asing. Hal ini yang berkembang 
menjadi fasisme. Anti terhadap segala sesuatu yang berasal dari luar dan menganggap buruk semua hal 
dari luar. 

— Pengrusakan lingkungan hidup dan habitat; anarkis menentang segala bentuk pengrusakan lingkungan 
ataupun tindakan kekerasan. 

— Kesewenangan atas hak makhluk hidup lain; anarkis menentang animal testing atau percobaan yang 
dilakukan pada hewan. Anarkis juga menentang kesewenangan atas hak hidup hewan karena anarkis per¬ 
caya bahwa kehidupan adalah sesuatu yang tidak mampu manusia ciptakan, dan harus dihargai. Banyak 
kaum anarkis yang menganut filosofi hidup vegetarian atau vegan. 

— Perang; segala bentuk kekerasan atau penghancuran hidup adalah salah, perang adalah sesuatu yang 
sangat tidak berguna bagi umat manusia, karena itu harus segera dihapuskan. 


Masih banyak hal lain yang harus dijelaskan pada artikel ini, mungkin bila anda menginginkan kejelasan 
anda dapat mencari literatur sendiri di perpustakaan tentang sosial, budaya, ekonomi dan politik. Tulisan ini 
hanyalah sekedar informasi agar anda mengerti hal diatas yang tidak pernah diulas oleh media massa lain. 
Keputusan terakhir apakah anda setuju atau tidak pada konsep tersebut sepenuhnya diserahkan pada pe¬ 
mikiran anda sendiri. Dan yang perlu anda ketahui adalah artikel ini saya salin kembali dari TIGABELAS zine 
karena saya merasa perlu untuk mengingatkan kembali tentang konsep dasar Anarki dan Anarkisme. 
Semoga bermanfaat. 

(Arianl3, Fam. Sumber: Anarchist Website-FAQ Anarchist-Anarchist Cookbook-Capitalism is Cannibalism) 


Anarki (anarchy) kb. 1. Kekosongan pemerintahan. 2. Sebuah keadaan tidak adanya hukum atau kekacauan 
politik sehubungan dengan kekosongan pemerintahan . 3. Sebuah lingkungan utopis yang terdiri dari indivi¬ 
du-individu yang tidak memiliki pemerintahan dan menikmati kebebasan mutlak. 4. Ketiadaan perintah : 
kekacauan [disorder]. 5. Anarkisme. Kn. Sebuah teori politik berangkat dari ketiadaan atau ketidak-inginan 
akan kewenangan pemerintah dan sebuah penganjuran kepada sebuah lingkungan berdasarkan kerjasama 
sukarela dan kebebasan persatuan dari individu atau grup. ~anarkis, kb. Seseorang yang menggunakan 
maksud-maksud kekrasan untuk menggulingkan atau melawan pemerintahan, -anarkik, kb. 


('Anarchy', kamus Webster) 






INTERVIEW 


m bwwm 

Oleh : ulyszm 


Hallo bang reza, sibuk apa sekarang? 

Reza: Sibuk jadi pegawai kedai abal-abal hehe. 

Kamu selow banget kayaknya, kerja di 
bidang apa sih? 

Reza: Aku kerja di bidang design grafis, lebih 
sering ikutan kontes di website kayak 99de- 
signs. Selain itu juga biasa buka jasa freelance 
designer. 


Artwork band pertama? 

Reza: Disturbia, band teman dari Surabaya seki¬ 
taran 2009-2010. Itu bikin font ambigram sama 
gambar. Setelah itu lebih sering bikin artwork 
buat band band dari Singkawang, baik band 
'metal' maupun band 'punk' seperti Gematria, 
Spartan, Water Cannon, Synthetic Syndrom. 

Itu inisatif sendiri atau permintaan dari 
mereka? 

Reza: Kebanyakan sih inisiatif sendiri, karna aku 
suka band nya lalu aku buat artworknya. Selain 
bantu teman juga buat nyusun portofolio. 

Pernah nolak buat bikin artwork? 

Reza: Gak pernah nolak sih cuma pernah kejad¬ 
ian artworknya gak kelar kelar karena gak 
sempat dikerjain. 

Kalo artwork buat clothingan? 

Reza: Pernah buat brand sendiri danterakhir 
juga pernah beberapa kali bikin buat brand 
lokal. 


Bang reza pernah main band juga kan ya, 
zaman kapan itu? 

Reza: Oh iya, aku main bass. Itu waktu akhir 
SMA sampai awal kuliah. Sekitar tahun 2010an. 

Apa nama band dan genre nya? 

Reza: GEMATRIA, metal hehe. 

Boleh cerita gimana awalnya kok bisa jadi 
metalhead? 

Reza: Tiba tiba metalhead, bisa dibilang 'la- 
tah'atau ikut-ikutan karna pada saat itu lagi 
musim metal. 

Show pertama yang di datengin? 

Reza: Aku udah lupa apa nama acaranya, itu 
waktu di GOR Bantilan dan saat itu sebagian 
besar parade dan festival itu disana. 

Lalu, mulai kapan suka gambar? 

reza: Kalo suka dari kecil udah suka gambar, 
muali dari coret coret di dinding rumah. SMP 
udah pengen gambar lebih massive tapi aku 
gak pede karna ngerasa yang lain jago banget 
nggambarnya, sampe akhirnya pas SMA tau 
grafity dari majalah Hai. Nah dari situ akhirnya 
aku jadi suka bikin grafity sampe pernah dapat 
job di distro lokal. 

Kemudian? 

Reza: Tamat SMA aku kuliah ambil Design Ko¬ 
munikasi Visual, dan disitu aku baru mulai bela¬ 
jar gambar lebih jauh lagi. 


Kebanyakan yang minta bikinin artwork itu 
punya konsep sendiri atau membebaskan 
kamu buat bikin konsep sendiri? 

Reza: Kesepakatan bersama, dia punya konsep 
awal aku kasi masukan dan disesuaikan dengan 
karakter band nya. 

Pencapaian yang paling bikin kamu puas 
sejauh ini? 

Reza: Semuanya bikin aku puas sih hehe cuma 
yang akhirnya bikin aku ngerasa "wah akhirnya 
aku bikinin dia nih" itu layout buat cover album 
Venomed dan garapan mercandise buat 
Anthem dan itu dari awal. 



Worst artwork? 

Reza: Gak ada. 

Pernah ketemu artwork yang dibajak? 

Reza: Gak pernah sih. 




Kalo artwork yang "Biak Bale Singkawang" ? 

Reza: Oh, kalo itu memang sengaja aku buat 
agar 'dibajak' hehe itu bebas dipake kok. 

Artist yang paling kamu kagumi dan sedikit 
banyak menginspirasi kamu? 

Reza: John Dyer Baizley dan Gustave DoreCov- 

er CD/Vinyl favorite? 

Reza: Black Sabbath 13 



Dengar dengar ada rencana mau ngeband 
lagi ya? 

Reza: Wah, hoax tuh. Gak ada. Sekarang mau 
fokus jadi waiter dan tukang gambar aja hehe 


Sekarang lagi suka dengar apa? 

Reza: JASON RANTI!!! Hahahahahahaha 


Terimakasih bang reza sudah mau cerita-cerita 
disini sampai jumpa di interview selanjutnya 
hehe (padahal orangnya yang bantu bikin 
layout). 

Kalo mau kontak bang reza langsung aja ke: 
rezaernanda@rocketmail.com 


Apa hal atau keinginan yang belum kesam¬ 
paian? 

Reza: Pengen bikin patung/sculpture. Kemarin 
udah dicoba tapi belum berhasil karena terken- 
dala bahan dasar yang sulit di dapat apalagi 
disini. 









£)■ O t) v ^ O https://www.youtube.com/watch?v=TozYDPsVh5w 


Q 


Q 



5T0? TttA HAT E 
5T0MP THE KUW ^ 



|| ^ 0 : 02 / 2:01 $ □ [] 


Stomp the Klan 

2,018views ifc i 83 ^ 10 A share ==+ 



INDECLINE 

Published on Aug 22, 2017 


SUBSCRIBED 7.1 K A 



















THCNUCLEAR TRACKLIST: 

1. Heartbeats - Jose Gonzalez 

2. Blitzkrieg Bop - Ramones 

3. Salty Dog - Flogging Molly 

4. Living In The Sunlight - Tiny Tim 

5. The Lemon Song - Led Zeppelin 

6. War Pigs - Black Sabbath 

7. F# (wake up) - Nuclear Assault 

8. Ace Of Spades - Motorhead 

9. Phantom Of Opera - Theater of Tragedy 

10. All Day And Ali Of The Night - The Kinks 

11. Sun's Corning Up - Tame Impala 

12. Wash - Bon Iver 

13. There I've Said It Again - Vaughn Monroe 


REZA ERNANDA TRACKLIST: 

1. Rush - Fly By Night 

2. The Datsuns - Gold Halo 

3. Red Hot Chili Peppers - Dark Necessities 

4. Lynyrd Skynyrd - Free Bird 

5. Junior Senior - Rhythm Bandits 

6. Earth, Wind & Fire - September 

7. The Jezabels - A Little Piece 

8. FSTVLST - Menantang Rasi Bintang 

9. Baroness - Stretchmarker 

10. The Adams - Pahlawan Lokal 

11. Orkes Moral PENGANTAR MINUM RACUN - TOPAN (Tato Atau Panu) 

12. Mondo Gascaro - Lamun Ombak feat Aprilia Apsari 

13. Johnny Mathis - Misty 







CERiTEKAMEK 


SEPOTONG KISAH HARI-HARI 


Pertemuan Pertam 



ertemuan Kedua 



Pertemuan Ketiaa 



Sc*\?n bl 0 \)VjiZ.fV ilUOSTa-MioM BI*. 





Rrsofl- 0 *! Motes 

Sejujurnya saya gak punya bakat menulis, konon zine ini cuma bermodalkan keberanian dan mewu¬ 
judkan apa yang menari-nari dipikiran saya. Meskipun gak berbakat, tapi saya yakin sesuatu yang di¬ 
jalani dengan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil. Dulunya saya gak bisa menggambar 
sampai pada awal 2014 seorang teman dekat merintis kegiatan sharing 'ilmu menggambar' yang 
dikenal dengan MUGE, saya baru tahu kalau ternyata menggambar itu mudah, gak perlu harus se- 
keren artist idola. Menggambar itu bebas, gak perlu takut 'jelek', gak perlu takut dengan keter¬ 
batasan yang kita punya. Saya akui gambar saya tidak dapat dikategorikan bagus,pernah ada saatn¬ 
ya saya mencoba menambahkan detail pada gambar namun hasilnya nihil dan jadinya ya...begitulah 
bentuk gambar gambar yang saya buat. 2016, mulai jenuh dan susah bangun mood. Pada suatu kes¬ 
empatan saya menemukan kolase milik Aditya Hermawan, kemudian penasaran dan coba-coba lalu 
dimulailah era kolase di keseharian saya. Dengan bermodalkan majalah cewek koleksi saat remaja 
dulu, saya geluti kolase secara manual hingga hari ini. Terlambat? 

Ya saya mengenal "bawah tanah" mungkin memng tidak selama teman-teman yang lain. Karna 
hingga SMA saya berkomitmen untuk menjadi good giri yang berusaha menjadi seperti apa yang 
orang tua mau. Keseharian saya hanya sekolah-rumah-tempat les-rumah. Saat kuliah, tahun kedua 
(2011) saya mulai mengenal berbagai musik indie, subculture, anarchy, zine, dll. Terlambat? 

Merasa nyaman dengan hal-hal tersebut, dan tanpa paksaan atau hanya demi popularitas (oh dude, 
populer? di skena bawah tanah?!) saya memutuskan untuk berada disini hingga hari ini. 

Gak punya suara bagus dan kemampuan memainkan alat musik, gak bisa bikin band, cuma jadi tim 
hore, bantu bikin dan ngurus aku sosial mediasalah satu band punk lokal, gak pernah absen saat 
parade musik, mulai baca zine, koleksi CD dan kaset. Hanya sebatas itu. 

Hingga akhirnya kontribusi saya bagi teman teman skena di Singkawang hanya sebatas akun you- 
tube berisi live yang saya rekam dengan kamera smartphne tanpa sentuhan editing . 

Sekian personal notes dari saya, kritik dan sarang langsung ke email:... 





















